24 juni 22 kursus pemrograman 


Judul: Keterampilan Menguasai Sistem Infromasi Internet dengan Mengikuti 
Kursus Pemrograman 


Seo: Kursus Pemrograman, Persiapan Pemrograman Posisi Entry-Level 


Deskripsi: Anda ingin memperoleh pengetahuan tentang merancang, memproses 
dan mengelola sistem informasi seperti intelijen bisnis? Yuk belajar dari awal 
tentang koding melalui kursus pemrograman! 


Anda tertarik dengan pekerjaan di bidang teknologi? Mungkin Anda berangan 
menjadi seorang Software Engineer? Tenang! Sekarang sudah banyak tersedia 
kursus pemrograman secara online maupun offline. Salah satunya seperti 
Flashcom Indonesia. Kursus yang tersedia memiliki materi yang super rinci dan 
sesuai dengan kebutuhan siswa. Anda bisa mengikuti kursus sesuai dengan level 
pengetahuan Anda tentang ilmu pemrograman. Pemrograman ini dilakukan 
dalam bentuk menciptakan sebuah aplikasi seluler atau sebuah website yang 
dapat diakses dari komputer, hp atau tablet. 


Salah satu contohnya seperti website yang sudah menjadi bagian penting dari 
kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua orang mengandalkan situs web 
sebagai hiburan, informasi bisnis maupun pendidikan dan sebagainya. Teknologi 
menjadikan segala bentuk layanan menjadi lebih mudah untuk diakses. Semua 
ini dapat tercipta dengan adanya proses bahasa pemrograman. Contoh 
umumnya seperti HTML dan Python yang memberikan langkah awal dalam 
membangun aplikasi dan website. Tertarik dengan program kursus ini? Yuk 
daftar sekarang juga! 


DORONG KARIR ANDA KE DEPAN 


Memahami dan menguasai cara menulis dan menguji kode menjadi kriteria 
dasar untuk pekerjaan di bidang teknologi hampir di seluruh industri. Flashcom 
Indonesia mengadakan program sertifikat kursus pemrograman untuk Anda yang 
ingin mempelajari teknologi Front-End dan Back-End web development. Disini 
Anda juga dapat mempelajari dasar yang kuat dalam pengembangan software. 
Setelah kursus diharapkan Anda bisa menerapkan keterampilan pengkodean di 
berbagai platform, baik di perangkat seluler maupun komputer hingga 
pengembangan website. Tujuan lainnya sebagai berikut. 


TUJUAN PROGRAM KURSUS 


- Kemampuan mengembangkan solusi untuk software menggunakan 
bahasa pemrograman (C, PHP, JavaScript, SOL, CSS dan HTML) 

- Merancang sistem informasi dengan pegetahuan dasar tentang struktur 
data (lists, stacks, gueues, trees, and graphs) 

- Menerapkan solusi yang tepat untuk sistem software menggunakan 
algoritma dan teori ilmu komputer (struktur data, manipulasi string, 


enkapsulasi, manajemen sumber daya, keamanan, rekayasa software dan 
pengembangan web) 

- Mahir dalam topik tertentu seperti C, UI website, sistem basis data dan 
lainnya. 


Dengan berlakunya tujuan tersebut, maka harus disesuaikan dengan materi 
yang akan dipelajari. Anda dapat pelajari beberapa materi dari kursus ini sebagai 
berikut. 


- Pemahaman yang kuat serta luas tentang ilmu komputer dan 
pemrograman (pengenalan dasar data, komputasi, bahasa pemrograman 
dan sebagainya) 

- Pengetahuan tentang keamanan informasi dasar (enkripsi, deskripsi) 

- Instalasi software pendukung untuk melakukan pemrograman 

- Belajar menggunakan struktur data yang berbeda untuk mengatur dan 
memanipulasi data 

- Struktur sistem operasi modern dengan menanamkan prinsip berpikir 
secara komputasi 

- Mengatur algoritma yang efisien 


Belajar dengan tekun dan giat serta memiliki kemauan untuk mendobrak 
keahlian di bidang yang belum dikuasai sebelumnya merupakan tekad yang baik 
dalam proses menunjang karir yang lebih baik. Teknologi saat ini menuntut kita 
harus bisa menguasai ilmu pengetahuan mengenai digital terutama bagian 
pemrograman. Anda bisa mengikuti kursus pemrograman bersama Flashcom 
Indonesia dengan menghubungi Contact Customer Service melalui telepon 0816 
1500 8008 atau mengirim pesan melalui WhatsApp. 


Belajar bersama Flashcom dapat dilaksanakan secara online, offline atau home 
private. Saat ini Flashcom Indonesia telah memiliki kantor cabang di kota 
Palangkaraya dan Medan. Anda dapat belajar secara offline atau tatap muka 
bersama trainer di kantor cabang tersebut (domisili Palangkaraya atau Medan). 
Namun jika jarak tidak memungkinkan, Anda bisa mengikuti kursus melalui 
online atau home private (syarat: terdapat tenaga pengajar di daerah Anda). 


